ROOTMAGZ 09/2016 



RubrikUtama 



Mengenal Komunitas 
& Organisasi Linux di 

innoriPsiR yai ' 1 lu<3, l ° c0, k $ l & poss 



Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com> 



Terdapat semacam kesenjangan di kalangan pengguna 
GNU/Linux di Indonesia terutama yang masih pemula. 
Kesenjangan itu adalah pengguna yang baru-baru ini kenal 
GNU/Linux, tidak mengenal komunitas dan organisasi terkait 
GNU/Linux di Indonesia. Padahal di Indonesia selain ada 
organisasi, juga ada komunitas yang bergerak di bidang terkait 
GNU/Linux. Kategori komunitas dan organisasinya saja sudah 
banyak, belum lagi jumlah komunitas dan organisasi yang di 
bawahnya masing-masing. Kesenjangan itu membuat sulit 
sejumlah pemula yang niatnya belajar GNU/Linux tetapi tidak 
menemukan komunitasnya. Kesenjangan ini hanyalah masalah 
ketidaktahuan belaka. Maka Rootmagz akan mencoba 
menuliskan sejumlah kategori komunitas dan organisasi terkait 
GNU/Linux di Indonesia berikut contoh-contohnya. 



KPLI Surabaya 
KPLI 

Pembaca pasti bisa melihat polanya. 
Alamat-alamat situs KPLI (biasanya) adalah 
subdomain dari linux.or.id. 



1.KPU 



2. AOSI 



Kelompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI) adalah suatu 
organisasi kelompok pengguna GNU/Linux yang menginduk 
pada KPLI pusat (http://linux.or.id). KPLI ada di hampir seluruh 
kota di Indonesia. KPLI sedari dulu selalu mengusahakan 
sosialisasi GNU/Linux (dan FOSS secara umum) ke seluruh 
lapisan masyarakat Indonesia baik pemerintah, instansi 
pendidikan, UKM, perusahaan swasta, maupun masyarakat 
umum. KPLI punya jasa yang banyak, salah satunya misalnya 
memelopori budaya burning CD distro GNU/Linux gratis di 
seluruh Indonesia dari dulu sampai sekarang. Contoh-contoh 
KPLI yang masih aktif saat ini di antaranya: 



KPLI Jakarta 
KPLI Medan 
KPLI Makassar 
KPLI Jogja 



Tahukah Anda? 



freedesktop.org 



freedesktop.org adalah proyek yang menstandardisasikan interoperabilitas semua 
desktop environment yang bekerja berdasarkan X Window System (XII). Keterangan 
tersedia di https://en.wikipedia.org/wiki/Freedesktop.orq . 



Dari 

Redaksi 

Rootmagz 

Pada 08/2016 ini, Rootmagz tetap pada 
format 9 halaman seperti 07/2015. 
Penomoran rilis kami bergulir pada variabel 
versi, namun tetap pada variabel tahun. 
Banyak yang terjadi, seperti mulai munculnya kesadaran 
untuk mempromosikan Free Software, di sebagian kecil 
komunitas di Indonesia. Hal ini termasuk bagus. Root- 
magz berusaha menggandakan itu dengan menambah 
penjelasan mengenai pentingnya format dokumen ODF. 

Pemenang sayembara menulis II yang dimuat di 08/2016 
ini adalah Aldilas Achmad Nursetyo dengan karyanya 
Mengenal Pengayaan. Selamat untuk pemenang. 

Redaksi, 

Ade Malsasa Akbar 




LEBIH MUDAH BELAJAR LINUX 
DARI VIDEO 



Q Latest Videos 




kunjungi... Q LINUXSCOOP.COM 

/ 

http://linuxscoop. com 





RubrikUtama 



ROOTMAGZ 09/201 6 



GLOSARIUM 



Header 

Teks terpisah yang diletakkan di 
bagian atas (head) halaman. 

Fonta 

Fonta (serapan Indonesia untuk font 
dari Bahasa Inggris), di dalam bidang 
typesetting, adalah istilah untuk 
menyebut satu set ukuran, bobot, dan 
gaya dari suatu typeface. Contoh 
typeface adalah Liberation Sans, 
sedangkan contoh font adalah 
Liberation Sans Bold 12pt. 

Jendela 

Jendela (Bahasa Indonesia untuk 
window) adalah istilah di dalam 
bidang GUI, untuk menyebut bingkai 
gratis suatu program. Suatu jendela 
ditayangkan ke layar oleh komponen 
GUI yang bernama window manager. 
Jendela ditandai dengan tiga tombol 
kendali close, maximize, & minimize. 

Caption 

Teks singkat yang berada hampir 
melekat pada suatu gambar (biasanya 
di bawahnya) yang menjelaskan 
gambar tersebut. 

Margin 

Ukuran batas penulisan (kiri-bawah- 
kanan-atas) pada suatu halaman 
dokumen. 



C I L S Y 
FIOLUTION 



Training Arduino & Raspberry 




www.linuxsupports.com 



3. Yayasan 5. YATT1 
AirPutih 



6. LUG 



4. Yayasan 
Fenggerak 
Linux Indonesia 



Tahukah Anda? 

® KPresenter adalah Free Software berjenis program presentasi dari KOffice. KPresenter turut dihentikan 
pengembangannya bersama berhentinya KOffice tahun 2012. KPresenter berposisi seperti Impress di LibreOffice dan 
kpresenter Stage di Calligra Suite. Logo KPresenter seperti di samping. 



7. Local 
Community 



8. Kelompok 
Studi Linux 



Tahukah Anda? 



KSpread adalah Free Software berjenis spreadsheet 
dari KOffice. KSpread turut dihentikan pengemban- 
gannya bersama dihentikannya KOffice tahun 2012. 
KSpread sejajar dengan Calc di LibreOffice dan Sheets 
di Calligra Suite. Logo KSpread seperti di samping. 

KSPREAD 







